BUPATI BATANG 


SURAT EDARAN 

Nomor : 800/ SE/ 2045 /2015 

TENTANG 

HIMBAUAN MELAKSANAKAN SHOLAT BERJAMA’AH 
LIMA WAKTU DI MASJID 

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT 
dan juga mendukung efektivitas kerja, 

Dengan ini Saya menghimbau kepada : 

> Seluruh Anggota ASN, Kepala SKPD / UPTD dengan seluruh jajarannya 
dilingkungan kerja Pemkab Batang ; 

> TNIdanPOLRI; 

> Lembaga Negara, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD ; 

> Perusahaan - Perusahaan Swasta dan Lembaga Masyarakat ; 

> Sekolah, Madrasah dan Pondok Pesantren ; 

> Rumah Sakit dan Puskesmas ( Bagi yang tidak berdinas khusus ) ; 

> Serta berbagai kalangan komunitas profesi ; 

Agar : 

- Menghentikan seluruh kegiaatan saat “Adzan Berkumandang” dan segera 
melaksanakan Sholat Fardhu secara Berjama’ah di Masjid terdekat. 

(Gerakan Sholat Berjama’ah di Awal Waktu) 

- Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya , 

- Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni semua dosa-dosa kita dan 
melimpahkan rahmat dan ridho Nya kepada kita semua, 

Amien Ya Robbal Alamien. 



JlCamat %flntor : jCHJi %flrtini %o 1 ( Batang ‘TeCpon (0285)391 571 


